Allah Yang Maha Bijak 

Dia lah Allah Yang Maha Bijak Bukankah Allah 
hakim yang seadil-adilnya? (QS. At-Tiin:8) 

Yang Maha Bijak .. Dzat Yang menghakimi sesuatu 
dengan penuh profesionalitas, dan meletakkannya pada 
tempatnya yang sesuai dengan ketetapan-Nya 
Yang Maha Bijak, Dia yang memiliki kebijakan tinggi 




